-BAB IV 


MACAM-MACAM IDGHOM 
Ada 3 macam idghom yang berbeda karena perbedaan makhroj 
dan sifatnya, yaitu : 
1. IDGHOM MUTAMAATSILAIN (e Ka ds D) 
2. IDGHOMMUTAAJANISAIN (yy kaan 163 D) 


3. IDGHOM MUTAQOORIBAIN (92) ia ps») 


IDGHOM MUTAMAATSIGAIN 


IDGHOM artinya : memasukkan atau mentasydidkan. 

MUTAMAATSILAIN artinya : dua samajenis (sama makhroj ` 
dan sifatnya). ' 

Hukum bacaan disebut IDGHOM MUTAAMATSILAIN, yakni 
apabila suatu huruf bertemu huruf sesamanya, yang sama makhroj 
dan sifatnya, huruf yang pertama sukun (mati) dan huruf yang kedua 
berharakah. 

Cara membacanya adalah dengan memasukkan (mentasydid- 
kan) huruf sukun yang pertama pada huruf berharokat yang kedua. 
Dan ditekan serta ditahan tidak lebih dari satu harokat. 


32 ————————— ILMU TAJWID PRAKTIS 


Contoh : 
o oZ oro ess 
c bertemu p : EPA 
harus dibaca FALYAKTUBBAINAKUM 
LO bertemu LD: db 
“harus dibaca THOLA'ATTAZAAWARU 


o dl E 

> bertemu > : niss és ds 
harus dibaca WAQODDAKHOLUU 

2 : -23 

5 bertemu > : Caso) 


harus dibaca IDZDZAHABA 


£ bertemu a z eric 


harus dibaca TASTATHI” ALAIHI 


5 boo, 
$) bertemu $): SS 


‘harus dibaca YUDRIKKUM 
harus dibaca ALAM AQULLAKA 

& bertemu E E AE 
harus dibaca WA ANNTUMMUSLIMUUNA 


2 1 "3 Cit 
Y bertemu Ö : Eg ye 
harus dibaca MINNAF'IHIMA 


ILMU TAJWID PRAKTIS 


Yang terkecuali : 


Dari kaidah Idghom Mutaamatsilain ini ada kecualinya, yakni : 
Apabila ada : 


huruf WAU SUKUN G ) bertemu dengan WAU ( 3 ) 

huruf YA? SUKUN (és ) bertemu dengan YA’ ($ ) 

Maka membacanya tidak boleh di Idghomkan (dimasukkan) 
dalam huruf yang kedua, tetapi harus dibaca panjang atau MAD 
sebagaimana mestinnya. 

Contoh: 

o S E 
9 bertemu " g : & 9 | o gi 
dibaca WAMAA DLOO'UUWAMA 
o A 2 
y bertemu y. Ilegal 
dibaca ISHBIRUUWASHOOBIRUU 
o o ol m% 
9 bertemu 9 : | Less | al 
dibaca AAMANUUWA AMILUU 
o 070 
($ bertemu Q : ex 2 
dibaca FIIYAUMIN 


IDGHOM MUTAJAANISAIN 

21300 
ASA) 
5 


IDGHOM artinya : memasukkan atau mentasydidkan. 
MUTAJAANISAIN artinya : dua huruf yang sejenis. 


34 m———— ILMU TAJWID PRAKTIS 


Hukum bacaan disebut IDGHOM MUTAJAANISAIN, yakni 
apabila ada suatu huruf yang sukun berhadapan dengan huruf yang 
berharakat, kedua-duanya itu sama makhrojnya tapi lain sifatnya. 

Huruf-huruf yang sama makhrojnya tapi lain sifatnya yaitu, misal- 
nya: 

TA’ SUKUN (> ) bertemu dengan THO” (b ) 

TA’ SUKUN (>) bertemu dengan DAL ( 3 ) 

DAL SUKUN ( $ ) bertemu dengan TA’ (5) 

b Š 

DZAL SUKUN (3 ) bertemu dengan DHO?” (b ) 

THO’ SUKUN (J5 ) bertemu dengan TA’ (C5) 

LAM SUKUN ( y ) bertemu dengan RO? ( ) ) 


Cara membacanyaadalah dengan memasukkan atau mengidghom- 
kan huruf pertama pada huruf yang kedua. 


Contoh : 
o 6 e 
D bere b, : yl 
harus dibaca IDZMAMMATHTHOOIFATAANI 
i 1 Lo 110. 
Ss berem 3 EE 


harus dibaca ATSQOLADDA' AWALLAAHA 
o ÍA 


e mel 
bertemu > : dal 
harus dibaca LAQOTTAABA 


Lo 


> bertemu Jy E > 
harus dibaca IDHDHOLAMUU 


+ ILMU TAJWID PRAKTIS ——— ~ 35 


b bertemu Do: Ce 


harus dibaca LA-IMBASATTA 


AS 


02 
» 
4 


Jd bertemu 2 E E 
harus dibaca QURROBBII 


IDGHOM Kamp oo gain 
HA GRESI | 


IDGHOM artinya : memasukkan atau mentasydidkan. 
MUTAOOORIBAIN artinya : dua huruf yang berdekatan. 


Hukum bacaan disebut IDGHOM MUTAOOORIBAIN, yakni ) 
apabila ada huruf bersukun bertemu dengan huruf yang berharokat p 
kedua hurufitu berdekatan makhroj dan sifatnya. s 


Caramembacanyaadalah dengan memasukkan atau mentasydid- 
kan huruf pertama pada huruf yang kedua. 


Huruf-huruf yang samamakhrojnya tapi lain sifatnya yaitu, misal- 
nya: 

BA’ SUKUN (e ) bertemu dengan MIM ( ) 

TA? SUKUN (c ) bertemu dengan TSA’ (>) 

TSA’ SUKUN (6) bertemu dengan DZAL ( 5 ) 

QOF SUKUN ( ó ) bertemu dengan KAF ( 3 ) 


36 —— ——— ILMU TAJWID PRAKTIS 


Contoh : 


D bertemu e E BS 


harus dibaca IRKAMMA'ANAA 
o 1,0 A5 
LD bertemu SÈ E ES 


harus dibacaKADZDZABATSTSAMUUDU 


o $ ans 
Es etem do: Ie 
* harusdibaca YALHADZDZAALIKA 


$ bertemu a 2 pl 
harus dibaca NAKHLUKKUM 


ILMU TAJWID PRAKTIS 


37 


